RINGKASAN RPS MK PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN BAHASA ARAB GENAP 2023-2024 


Dosen Pengampu : | M. Syamsul Ma'arif, M.Pd.I 

No HP : | 081234541027 

Email : | msymaarif@iainkediri.ac.id 

Kantor : | Lembaga Penjaminan Mutu Lt.2 Gedung Rektorat IAIN Kediri 
Deskripsi MK : | Matakuliah Pengembangan Kurikulum Pendidikan Bahasa Arab adalah 


mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Output Matakuliah ini diharapkan 
mampu menganalisis, mengembangkan kurikulum khususnya kurikulum 
pendidikan bahasa arab pada tingkat MTs dan MA. Materi yang disajikan 
berupa teori dan praktik pengembangan kurikulum bahasa Arab. Kegiatan 
Kelas meliputi diskusi dan mereviu kurikulum pendidikan bahasa Arab. 
Metode pembelajaran yang digunakan adalah presentasi, diskusi fgd 
dengan model discovery, problem based learning dan project based 
learning. Penilaian didasarkan atas partisipasi di kelas, tugas 
mandiri/pasangan/kelompok, uts, dan uas. Bahan Ajar diambil dari 
berbagai sumber terkait pengembangan kurikulum. Pembelajaran 
dilakukan melalui kelas off-line dan Ims iain kediri (e- 
learning.iainkediri.ac.id) sebagai pendukung. 


Tujuan dan Materi Perkuliahan 
Output : Menjadi Pelaksana dan Pengembang Kurikulum 
Indikator : 


1. Mahasiswa mampu memahami konsep kurikulum 
2. Mahasiswa mampu memahami proses pengembangan kurikulum PBA 
3. Mahasiswa mampu menganalisis kurikulum bahasa Arab tingkat MTs dan MA 


No | Tujuan Materi Metode 
1 Mahasiswa mampu memahami | 1. Konsep Dasar Kurikulum 1. Tatap Muka 
konsep kurikulum 2. Komponen Kurikulum 2. Presentasi 
3. Model Kurikulum 3. Diskusi 
4. Sejarah perkembangan 4. Tanya-jawab 
kurikulum di Indonesia 5. Resume 
2 Mahasiswa mampu memahami | 1. Landasan Pengembangan 1. Tatap Muka 
proses pengembangan Kurikulum Bahasa Arab 2. Presentasi 
kurikulum PBA 2. Prinsip Pengembangan Kurikulum 3. Diskusi 
Bahasa Arab 4. Tanya-jawab 
3. Model Pengembangan Kurikulum 5. Resume 
Bahasa Arab 
4. Model Implementasi Kurikulum 
Bahasa Arab 
5. Model Evaluasi Kurikulum Bahasa 
Arab 
6. Kurikulum 2013 
7. Kurikulum Merdeka Belajar 


3 Mahasiswa mampu 1. Telaah Kurikulum Bahasa Arab 1. Penugasan 
menganalisis kurikulum MTs dan MA 2013 2. Project 
bahasa Arab tingkat MTs dan 2. Telaah Kurikulum Bahasa Arab 
MA MTs dan MA Merdeka Belajar 

3. Riset terkait Implementasi 
kurikulum di Madrasah 
Outline Perkuliahan 

Pert | Materi PIC Keterangan 

1 Orientasi Perkuliahan Dosen 

2 Konsep Dasar Kurikulum Dosen 

3 Sejarah perkembangan kurikulum di Mahasiswa 

Indonesia 
4 Komponen Kurikulum Mahasiswa 
5 Model Kurikulum Mahasiswa 
6 Landasan Pengembangan Kurikulum Bahasa | Mahasiswa 
Arab 

7 Prinsip Pengembangan Kurikulum Bahasa Mahasiswa 
Arab 

8 Model Pengembangan Kurikulum Bahasa Mahasiswa 
Arab 

9 UTS 

10 Model Implementasi Kurikulum Bahasa Mahasiswa 
Arab 

11 Model Evaluasi Kurikulum Bahasa Arab Mahasiswa 

12 Kurikulum Bahasa Arab Merdeka Belajar Mahasiswa 

13 Kurikulum Bahasa Arab Merdeka Belajar 2 Mahasiswa 

14 Projek : Telaah Kurikulum Bahasa Arab MTs | Mahasiswa 

15 Projek : Telaah Kurikulum Bahasa Arab MA | Mahasiswa 

16 UAS 


Referensi yang digunakan 


Link Referensi Materi: 


https://drive.google.com/drive/folders/1DO401ITMNS28pIP77WPGz4OzUooNnxJK?usp-share link 


Link Referensi Pengembangan Kurikulum: 
https://drive.google.com/drive/folders/1D0O401ITMNS28pIP77WPGz4OzUooNnxJK?usp-share link 


Kontrak Perkuliahan 


a a na 


Perkuliahan dilaksanakan selama 16 x pertemuan, 
Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari total pertemuan, 
Mahasiswa yang presensinya kurang dari 75% dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah, 
Presensi dilaksanakan melalui e-learning, kelalaian dalam presensi dianggap tidak masuk. 
Perizinan dilakukan melalui Grup Whatsapp atau Japri ke Dosen Pengampu sebelum 
pelaksanaan perkuliahan berlangsung: 
Semua tugas wajib dikumpulkan tepat waktu, terlambat mengumpulkan tugas diberikan 
pengurangan poin nilai, 
Toleransi keterlambatan 10 menit. 
Perkuliahan : 
a. Mahasiswa Presensi Melalui e-Learning 
b. Pemakalah wajib mengumpulkan makalahnya dalam bentuk file di drive dan share 
ke grup wa 
Makalah di print out untuk diberikan kepada dosen pengampu 
d. Pemakalah membuat soal evaluasi materi melalui aplikasi tertentu dan dishare 
setelah perkuliahan berlangsung 


1g) 


Tugas Perkuliahan 


No | Tugas Keterangan 
1 | Makalah Kelompok 

2 | Soal Evaluasi Pemahaman Materi Kelompok 

3 | Analisis SN Dikti Individu 

4 | Telaah Kurikulum _ Output Draft Jurnal Ilmiah Kelompok 


Ketentuan Tugas 


No | Tugas Keterangan 
1 | Makalah 1. Mengikuti Pedoman Karya Tulis Ilmiah IAIN 
Kediri Download di website LPPM IAIN 
Kediri 
2. Isi Makalah minimal terdiri dari 10 halaman 
3. Referensi terdiri minimal 5 buku dan 2 
jurnal ilmiah 
2 | Soal Evaluasi Pemahaman Materi 1. Soal berbentuk pilihan ganda 
2. Level Soal terdiri dari tingkat LOT, MOT dan 
HOT dengan proporsi seimbang 
3. Soal minimal terdiri dari 15 soal 
4. Menggunakan aplikasi pembuat soal seperti 
gform, kahoot, guiziz atau lainnya 
5. Hasil penilaian di share ke grup . 
mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas 
disampaikan ke dosen pengampu 
3 | Analisis SN Dikti Mengerjakan sebagaimana template yang akan 
diberikan 


Telaah Kurikulum Output Draft 
Jurnal Ilmiah 


Mengerjakan sebagaimana template yang akan 
dikerjakan 


_ Rubrik Penilaian tugas menyusul 
_ Nama Kelompok tugas menyusul 


Komposisi Penilaian 


No | Tugas Persentase 
1 | Keaktifan (Sikap) 10% 
1. Presensi 
2. Kedisiplinan 
2 | Resitasi 30% 
1. Makalah 
a. Kualitas Makalah 
b. Penguasaan Materi 
c. Kemampuan Presentasi dan menjawab 
Pertanyaan 
2. Soal Evaluasi Materi 
3 | UTS 25% 
4 | UAS 35% 


